Under The Rain 


by klasstarOO 


Category: Screenplays 

Genre : Romance 

Language : Indonesian 

Status: Completed 

Published: 2016-04-08 10:07:19 

Updated: 2016-04-08 10:07:19 

Packaged: 2016-04-27 21:54:27 

Rating: T 

Chapters : 1 

Words : 768 

Publisher: www.fanfiction.net 

Summary: Hanya sebuah cerita singkat nan manis antara Jaehwan dan 
kekasihnya, Taekwoon. [VIXX FF . LeKen. GSlKen. dldr. rnr. ] AN : God 
bless, akhirnya bisa update. Tunggu f f selanjutnya ya! 
kkk 


Under The Rain 

* *UNDER THE RAIN** 

**klasstar00** 

Jaehwan Lee | Taekwoon Jung 

GS | Romance 

Teen 

Reccomended Song : 

My Giri - B. A. P 
* *STORY BY KLASSTAROO** 

Jaehwan baru saja keluar dari kelasnya. Teman - temannya sudah ada 
yang dijemput, beberapa pulang sendiri, termasuk dirinya. Dia 
berjalan di trotoar pinggir jalan. Dia melangkah dengan riang dengan 
nyanyian dari bibirnya. Lelah rasanya setelah berpikir keras di 
sekolah. Saat ini adalah saat yang bagus untuk memperbaiki moodnya 
yang agak memburuk saat belajar. 

* *DRASS* * 

Tiba - tiba hujan deras turun. Jaehwan berhenti berjalan dan menatap 
langit yang berubah kelam. Dia merasakan air hujan yang membasahi 
tubuhnya. Dia begitu menikmati dinginnya hujan sampai sadar jika buku 
di tasnya akan basah tak lama lagi jika terus terguyur 



hujan . 


"Aigoo ! " 

Jaehwan berlari ke salah satu toko yang memiliki kanopi di depannya. 
Dia berhenti di sana dan membuka kantung tempat jas hujan tasnya 
tersimpan. Dia membungkus tasnya dengan jas hujan itu. Kemudian 
memakainya tasnya lagi. 

"Aku bisa main hujan sekarang." 

Jaehwan kembali berjalan di bawah guyuran hujan. Rasanya sangat 
menyenangkan. Dia tak perlu memikirkan seragam sekolahnya yang basah 
kuyup karena di rumahnya dia punya 2 pasang lainnya. Dia ingin 
bersenang - senang sekarang. 

"Apa yang kau lakukan?" 

Dia tak merasakan air hujan yang terjatuh di kepalanya. Dia menatap 
ke atas dan melihat payung yang menutupinya. Kemudian dia menoleh ke 
samping kirinya. Di mana ada laki - laki tampan dengan raut wajah 
yang datar. Jaehwan cemberut dan menggembungkan pipinya. 

"Oppa, singkirkan payungmu! Aku ingin main hujan." 

Jaehwan mendorong laki - laki itu menjauhinya. Dia kembali berjalan 
kemudian. Laki - laki yang berada di belakangnya menyusul Jaehwan dan 
memayunginya kembali. 

"Nanti kau sakit. Kau masih harus sekolah besok." 

Jaehwan berhenti berjalan dan menatap laki - laki itu garang. Laki - 
laki yang berstatus sebagai kekasihnya itu meringis melihat wajah 
kekasih cantiknya. 

"Jangan ganggu aku sekarang, Taekwoon Oppa. Aku mau main hujan. Aku 
tak akan sakit! Jadi pergi saja sana." 

Jaehwan kembali mendorong Taekwoon. Taekwoon menghela nafasnya dan 
kembali memayungi Jaehwan. 

"Jangan keras kepala." 

"Kau juga jangan keras kepala. Aku tak mau dipayungi. Lagi pula 
kenapa kau tiba - tiba muncul di sini?" 

"Aku baru pulang beli makanan. Kau tak lihat kantung yang kubawa 
ini?" 

Mata Jaehwan langsung tertuju pada kantung plastik yang dipegang 
Taekwoon. Dia mengangguk mengerti. 

"Arraseo. Sekarang jauh - jauh dariku." 

Jaehwan berjalan cepat meninggalkan Taekwoon. Taekwoon menggelengkan 
kepalanya melihat kelakuan Jaehwan. Tak lama dia tersenyum setelah 
sebuah ide melintasi pikirannya. Dia lantas menyusul 
Jaehwan . 

"Geurae. Ayo main hujan." 



Taekwoon menutup payungnya dan membiarkan tubuhnya dibasahi oleh 
hujan. Jaehwan yang melihatnya pun panik. 


"Oppa, kau tak tahan dingin. Geumanhae . Pakai payungnya dan segera 
pulang. Nanti kau sakit!" 

"Biarkan saja. Jika aku sakit kan kau akan merawatku. 

Ka j j a . " 

Taekwoon menggenggam tangan Jaehwan dan mengajaknya berjalan bersama 
di bawah derasnya hujan. Jaehwan melihat tautan tangan mereka yang 
sangat erat itu. Dia tertawa pelan. Membuat Taekwoon menatapnya 
bingung . 

"Wae? Kenapa tertawa?" 

"Oppa, kau itu selalu saja mengalah padaku. Kenapa sih? Sesekali kau 
marahi aku jika aku bandel. Jangan mengalah terus padaku. Aku jadi 
merasa jahat padamu. Aku egois sekali." 

Taekwoon terlihat berpikir sebentar. Ibu jarinya mengelus punggung 
tangan Jaehwan yang sedang digenggamnya. Matanya menatap tepat di 
mata bening Jaehwan. 

"Aku tak bisa melarangmu atau memarahimu, Jaehwan-ah. Lagi pula, 
hujan - hujanan tidak buruk kok." 

Keduanya tersenyum setelahnya. Jaehwan melepas genggaman Taekwoon dan 
berdiri berhadapan dengan Taekwoon. Taekwoon menatapnya penasaran. 
Jaehwan tersenyum lebar dan memperlihatkan giginya yang rapi 
itu . 

"Gomawo. Saranghae." 

* * CUP * * 

"Tangkap aku~ . " 

Jaehwan lantas berlari setelah mengecup bibir Taekwoon singkat. 
Taekwoon tertawa terhadap perlakuan Jaehwan yang manis dan polos itu. 
Beruntungnya ia memiliki Jaehwan. 

"Aku akan menangkapmu!" 

Taekwoon segera berlari mengejar Jaehwan. Langkah kakinya yang lebar 
tak menyulitkannya untuk menyusul Jaehwan yang semula jauh 
darinya . 

"Saranghae, Jaehwan-ah." 

Kini dia merangkul kekasih cantiknya itu dan mencium pelipisnya 
beberapa kali. Jaehwan tertawa senang dan melingkarkan lengannya di 
perut Taekwoon. Keduanya melanjutkan perjalanan di bawah derasnya 
hujan sambil sesekali bercanda tawa. 

Mereka terlihat sangat bahagia. Pancaran kedua mata mereka penuh 
dengan cinta dan kasih sayang. Siapapun yang melihatnya juga akan 
tahu seberapa besar cinta mereka berdua dan tak akan berani 
mengganggu cinta mereka yang indah. 



**-Under The Rain-** 


* *END* * 

AN : ANNYEONG- GIMANA - GIMANA? FF LEKEN PERTAMA AKU NIH- /gknyante/ 
mian- 

Aku punya banyak stok ff nih di hp, ada yg udah selesai, ada yg masih 
on going- aku punya ff series 3ch~ cuma nunggu waktu dulu nyelesaiin 
yg series ke-3~ biar publishnya enak hoho~ yg mau nunggu ya ditunggu 
yg enggak yaudah deh., /plakk/seketika melupakan 
HyukBinSeries/plakk/ 

Btw, aku menerima segala bentuk komentar. Mau kritik, saran, pujian, 
makian, bakal diterima kok. Dengan lapang dada tentunya :'D okok, 
sudah cukup sampai sini. 

Review? 


End 
f ile . 



